Syaikh Sa'id bin 'Ali Wahf Al-Qathani 


Dzikir Pagi, Dzikir Petang 


& 



Dzikir 


Shalat 


Catatan: 

Pada setiap penomoran item dzikir memiliki link kepada sumber reterensinya. 

"Semoga bermanfaat dunia akhirat bagi kita semua." Aamiin 
Jika terdapat koreksi penulisan, silahkan kontak: 

Ade Abu Adam - 2018 | ade.endfaamail.com 



DZIKIR PAGI IU 

(dibaca antara shubuh hingga terbit matahari ) 121 


Aku berlindung kepada Allah dari godaan 
setan yang terkutuk. 

Dengan menyebut nama Allah yang maha 
pengasih lagi maha penyayang 

Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak 
disembah) melainkan Dia, yang hidup kekal 
lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya). 
Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. 
Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di 
bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di 
sisi-Nya tanpa seizin-Nya. Dia mengetahui 
apa-apa yang di hadapan mereka dan di 
belakang mereka. Mereka tidak mengetahui 
apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang 
dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit 
dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara 
keduanya. Dan Dia Maha Tinggi lagi Maha 
besar. (QS. Al Bagarah: 255) 


-i>-J) _'''1° ■ h AAilj j^C-1 

ij % //iih i }.J£\ jk % H idiT l 

(Jp l_i ^o-ljLJ ^AjJIj jl) jcJJLC- 

jl_Ji l_«j '"ll) zt 4-a-lc- ^yA & j ^ i -jA .- (t j' 

j j j --- 11 1 


>> >' 

J oA_jAj 


£P 


(Yoo) (LJiiJl 5 JI yj U4i’ 


Dengan menyebut nama Allah yang maha 
pengasih lagi maha penyayang 
Katakanlah: Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah 
adalah llah yang bergantung kepada-Nya jj t 
segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada 
pula diperanakkan, dan tidakada seorang pun , . r > , ? ,?>£- /, > , ,-r, 

yang setara dengan Dia. [dibaca 3 kalij r f ‘ W ' 2 ^ (r) 

Dengan menyebut nama Allah yang maha „ a . ( , 1 , „ , 

pengasih lagi maha penyayang p^?Tr' ^ 

Katakanlah: Aku berlindung kepada Robb ^ ^ ^ 

yang menguasai Shubuh, dari kejahatan . (y) -S±. U -. (\) liljt 1 U 

makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam V- ^ ^ jJt 

apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan- ~>\t ■ , 1 ' , j 

kejahatan wanita tukang sihir yang j jJJ (w‘-r'- s JJ""" 

menghembus pada buhul-buhul, dan dari 

kejahatan orang yang dengki apabila ia ix - ( 0 ) lli iSl "JL (i) 

dengki. [dibaca 3 kali] \ y 6 * ' 

Dengan menyebut nama Allah yang maha 0 a ( a j, „ 

pengasih lagi maha penyayang £r Jr' - (?-“*? — 


aAJI j — a 

pjJSjp (Y) 4Jjf(\) Jj>-I 4Jj( jk JS 


Katakanlah: Aku berlindung kepada Robb 
manusia. Raja manusia. Sembahan manusia, 
dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa 
bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) 
ke dalam dada manusia, dari jin dan manusia. 
[dibaca 3 kali] 


ajl (Y) (j-lUT dliS 0) (j-lUT jjjj Ji 
lS^I W (_tr^"l iJyIj-jI' ijt? OO (jA^' 
0 ) (jr^lj ^J~l jj (°) i_r?l^l jj - 1 ^ 5 



Kami telah memasuki waktu pagi dan 
kerajaan hanya milik Allah, segala puji bagi 
Allah, tidak ada llah yang berhak diibadahi 
dengan benar selain Allah yang Mahaesa, 
tidak ada sekutu bagi-Nya. Baginya kerajaan 
dan bagi-Nya pujian. Dialah yang Mahakuasa 
atas segala sesuatu. Ya Rabb-ku, aku mohon 
kepada-Mu kebaikan di hari ini dan kebaikan 
sesudahnya. Aku berlindung kepada-Mu dari 
kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. 
Ya Rabb-ku aku berlindung kepada-Mu dari 
kemalasan dan kejelekan di hari tua. Ya Rabb- 
ku, aku berlindung kepada-Mu dari siksa 
Neraka dan siksa kubur. 


Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu 
kami memasuki waktu pagi, dan dengan 
rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki 
waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu 
kami hidup dan dengan rahmat dan kehendak- 
Mu kami mati. Dan kepada-Mu kebangkitan 
(bagi semua makhluk). 

Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada llah 
yang berhak disembah kecuali Engkau, 
Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah 
hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku 
pada-Mu (yaitu aku akan mentauhidkan-Mu) 
semampuku dan aku yakin akan janji-Mu 
(berupa surga untukku). Aku berlindung 
kepada-Mu dari kejelekan yang kuperbuat. 
Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku 
mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah 
aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni 
dosa kecuali Engkau 

Ya Allah, sesungguhnya di pagi hari ini aku 
mempersaksikan Engkau, Malaikat yang 
memikul 'arsyi-Mu, Malaikat-Malaikat dan 
seluruh makhluk-Mu bahwa sesungguhnya 
Engkau adalah Allah, tidak ada llah yang 
berhak diibadahi dengan benar selain Engkau 
Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Mu, 
dan sesunggunya Muhammad adalah hamba 
dan utusan-Mu. [dibaca 4 kali] 

Ya Allah, seluruh nikmat yang kuterima atau 
diterima oleh seseorang diantara makhluk-Mu 
dipagi im adalah dari-Mu, Maha Esa Engkau, 
tidak ada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala puji 
dan kepada-Mu panjatan syukur (dari seluruh 
makhluk-Mu). 


Sl} a_lJ) ^ ‘4JJ Juji-lj 4JJ lilLdl '•JC 9 ' ^ 

jkj 13 lilii j 3 «j 3 i J115 4 aji 

pjjJ I IjJs £3 U j\>- jJJlll C/j .jJji Jp jc- 
^jjll Ijj^ ^3 J^-lj 

£^-"j JA (jJj JjC-l (.—Co_X_*_i \_j 

LJI J_£j j\^«Jl Oj|j_C- 

• J-^' j- 


jlj tOol Sl! 4_L)1 Sl kO«jl 


U! 




U il Ulj 

jU 4_)l jCj 

.C-ol 1*^1 L-jpjJl N 


| i % * l> ** 

-i^j U _x ^ d c-s^-j-^l I ^ 

AjJI 4il C-ol jiil £^?j 

I(j j ^(jJJ ^Cj ^ «i!-L>-^ Col 

^ x - .(jl! 

ja jc>-L) jl ^ ^j-^l L« ^ * 

jij -Cail jil_3 4(jl) jio jCj j 





Ya Allah, selamatkan tubuhku (dari penyakit 
dan dari apa tidak aku inginkan), Ya Allah 
selamatkan pendengaranku, (dari penyakit 
dan maksiat atau dari apa yang tidak aku 
inginkan), Ya Allah, selamatkan 

penglihatanku. Tidak ada liah yang berhak 
diibadahi dengan benar selain Engkau. 

Ya Allah, Sesungguhnya aku berlindung 
kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada llah 
yang berhak diibadahi dengan benar selain 
Engkau. [dibaca 3 kaii] 

Allah-lah yang mencukupi (segala 
kebutuhanku), tidak ada liah yang berhak 
diibadahi dengan benar selain Dia, kepada- 
Nya aku bertawakkal, Dia-lah Rabb (yang 
menguasai) 'Arsy yang agung. [dibaca 7kali[ 


(j) 4 <lS\ Sh AdJyi j 

4^JU' 4 j J L ai \j ^ji£=J' ya 


4, y\ irjp aij' u 


XV 


Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maat 
(ampunan) dan keselamatan dunia dan 
akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku 
memohon maaf (ampunan) dan keselamatan 
dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku.Ya 
Allah, tutupilah auratku (aib dan sesuatu yang 
tidak layak dilihat orang lain) dan 
tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, 
peliharalah aku dari depan, dari belakang, dari 
kanan, dari kiri, dari atasku. Aku berlindung 
dengan kebesaran-Mu, agar tidak disambar 
dari bawahku (aku berlindung dari 
dibenamkan kedalam bumi). 


Ya Allah yang Maha mengetahui yang ghaib 
dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit 
dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang 
merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada llah 
yang berhak diibadahi dengan benar selain 
Engkau. Aku berlindung kepadamu dari 
kejahatan diriku, setan dan ajakannya 
menyekutukan Allah, dan aku (berlindung 
kepada-Mu) dari berbuat kejelekan atas diriku 
atau mendorong seorang muslim kepadanya. 


43>% uiiS' j 'jjlii' dUil' ^JJ' vr 

0 ^ 0 0 0 J>Z z S ' 

' 4(l)Uj 

lr?j jU jL-U' 

tj' (jU JU * j j 4 jji 4 jl 1 j^-j 


d- 3 L 1 L o ^ l ^>fc4i3 

il!) N (jl 

OJJ ^ 

0 " "■ , ^OA o e £ 

1 jlj jlia-sjJl 

■ j' 


I ^JJ' 

46 


M 


Dengan menyebut nama Allah, yang dengan 
Nama-Nya tidak ada sesuatu apapun yang 
membahayakan, baik dibumi maupun di 
langit. Dia-lah yang maha mendengar lagi 
maha mengetahi. [dibaca 3 kali] 

Aku rela ( ridho ) Allah sebagai Rabb- ku 
(untukku dan orang lain), Islam sebagai 
agamaku, dan Muhammad sebagai Nabiku 
(yang diutus oleh Allah). [dibaca 3 kali] 


jji?j U' 3 A-j-—' jsiaj (.jjS' AW' jO— b ^ 6 

^x ^-U*J' ' jAj ^La-lj' (3 *jj 

iil' Jji jJUwj UjA pjLljlljj Ijj siwij 
^x Y* ^ - , Loj A-JcC- 


^ 3 ^ 



Wahai Rabb yang Mahahidup, wahai Rabb ,i . , . f = f , .> „2; , , 

yang Mahaberdiri sendiri (tidak butuh segala .1 ^j*2 u u J_Y 

sesuatu), dengan rahmat-Mu aku meminta o „ „ 

pertolongan, perbaikilah segala keadaan dan A-i_^ ^ ■■ ^jJl ^i£=u 

urusanku dan jangan Engkau serahkan * - ' 

kepadaku (membiarkanku) sekalipun sekejap 
(tanpa mendapatkan pertolongan-Mu). 


Kami telah memasuki waktu pagi, dan 
kerajaan hanya milik Allah Rabb seluruh alam, 
Ya Allah sesungguhnya aku memohon 
kepada-Mu agar memperoleh kebaikan, 
membuka (rahmat) pertolongan, cahaya, 
berkah, dan petunjuk pada hari ini. Aku 
berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang 
ada didalamnya dan kejahatan sesudahnya. 


(ji Oj 4JJ tilLdl U^uL^l 

-OtdT jtj cjjjj o j^bj JjUbLS jtjdl IjJjb^ji- (jJJUU 


Di waktu pagi kami berada diatas titrah agama 
Islam, dan diatas kalimat ikhlas, dan berada 
pada agama Nabi kami Muahmmad *j§f, dan 
agama ayah kami Ibrahim yang berdiri diatas 
jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong 
Musyrik. 


(uJS" ^Jcj ^lfi\ ĕJJaS ^ 

^Jcj uJ-C' 4Ail Ij—o ^Cj 

JA (j^" Lcj Uul aLc 


u 





Mahasuci Allah, aku memuji-Nya [dibaca 100 
kali] 

Tidak ada llah yang berhak diibadahi dengan 
benar selain Allah Yang Mahaesa, tidak ada 
sekutu baginya, bagi-Nya kerajaan dan bagi- 
Nya segala puji. Dan Dia Mahakuasa atas 
segala sesuatu [dibaca 10 kali atau 1 kali 
dalam keadaan tergesa-gesa] 

Tidak ada llah yang berhak diibadahi dengan 
benar selain Allah Yang Mahaesa, tidak ada 
sekutu baginya, bagi-Nya kerajaan dan bagi- 
Nya segala puji. Dan Dia Mahakuasa atas 
segala sesuatu [dibaca 100 kali] 

Mahasuci Allah, aku memuji-Nya sebanyak 
makhluk-Nya, seridho kerelaan-Nya, seberat 
timbangan 'Arsyi-Nya, dan sebanyak tinta 
tulisan kalimatn-Nya. [dibaca 3 kali] 

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon 
kepada-Mu ilmu yang bermantaat, rizki yang 
baik (halal), dan amal yang diterima. 


Aku memohon ampun kepada Allah, dan 
bertaubat kepada-Nya [dibaca 100 kali] 

Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam 
kepada Nabi kami Muhammad [dibaca lOkali] 


'i..]. oJ*a^j cU)l ^ * 

% iuiii ;5 4 &J, H i3J,j aiii iA\ H rj 

^ ^jjs jC$-^ jjc Jaj J_»il 

JJj iil^i j 5 4 1 iJJ,j &\ 1\ ZH\ V rr 

\ -. ^jJ-i Jljh" ^Jc jAj J-»il 

ju 1 ~ljj JJ-C- 4iJl 

{xr)-. 

Slicj is jjj Cls. eJdllt ^i ji$}\ n 








Reterensi: 

M: Diambil dari kitab Hisnul Muslim, karya Syaikh Sa’id bin Ali bin Wahf al-Qathani 

Waktunya antara shubuh hingga terbit matahari dan antara ashar hingga terbenam matahari (Ibnul Qoyyim dalam kitab 
Shahih al-Waabilish Shayib) 

t: Nabi % bersabda: "Barangsiapa yang membaca ayat ini (ayat kursi) ketika pagi hari, maka ia dijaga dari (gangguan) jin 
hingga sore hari. Dan barangsiapa mengucapkannya ketika sore hari, maka ia dijaga dari (gangguan) jin hingga pagi 
hari." (HR. Al-Hakim 1/562, Shahiih at-Targhiib wat Tarhiib 1/418 no. 662, shahih). 

v: HR. Abu Dawud (IV/322), at-Tirmidzi (V/576) dan lihat Shahiih at-Tirmidzi (111/182) 

t: HR. Abu Dawud (IV/322), at-Tirmidzi (V/576) dan lihat Shahiih at-Tirmidzi (111/182) 

o: HR. Abu Dawud (IV/322), at-Tirmidzi (V/576) dan lihat Shahiih at-Tirmidzi (111/182) 

"Barangsiapa membaca tiga surat tersebut (Al-lkhlas, Al-Falaq dan An-Nas "P en ) setiap pagi dan sore hari, maka (tiga 
surat tersebut) cukup baginya dari segala sesuatu”. (HR. Abu Dawud no. 5082, an-Nasa-i VIII/250 dan at-Tirmidzi no. 
3575, Ahmad V/312, Shahiih at-Tirmidzi no. 2829, Tuhfatul Ahwadzi no. 3646, Shahiih at-Targhiib wat Tarhiib 1/411 no. 
649, hasan shahih) 

•t: HR. Muslim (IV/2088) 

y : HR. At-Tirmidzi (V/466), lihatjuga Shahih at-Tirmidzi (111/142), Abu Daud No. 5068, Ahmad 11/354, Ibnu Majah No. 3868 
a: HR. Bukhari (Vll/150) 

i: HR. Abu Dawud (IV/317), al-Bukhari dalam Adabul Mutrad No.1201, an-Nasa'i dalam kitab Amalul Yaum wa Lailah No. 
9 Hal. 138, Ibnus-Sunni No. 70 

: HR. Abu Dawud (IV/318), an-Nasa'i (Amalul Yaum wa Lailah No.7), IbnusSunni No.41, Ibnu Hibban (Mawarid No 2361) 
\\ : HR. Abu Dawud (IV/324) Ahmad (V/42), an-Nasa’i (Amalul Yaum wa Lailah No. 22) IbnusSuni No.69, Al-Bukhari (Adabul 
Mutrad) 

w: HR. Ibnus Sunni (Amalul Yaum wa Lailah No. 71) Syuaib dan Abdul Qodir al-Arnauth berpendapat isnad hadits tersebut 
shahih - Lihat Zadul Ma’ad (11/376) 

\r: HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah (Shahih ibnu Majah 11/332), al-Bukhari (al-Adabul Mutrad No. 1200) 
u: Nabi ^ bersabda kepada Abu Bakar ash-Shiddiq rodhiyallahu 'anhu: "Ucapkanlah pada pagi dan sore hari dan ketika 
engkau hendak tidur." HR. Al Bukhori (Al Adabul Mutrad no 1202,1203), At-Tirmidzi no. 3392, Abu Daud no. 5067. Lihat 
Shahih At Tirmidzi (111/142). No 2798 
\o: HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi, lihat Shahih Ibni Majah (11/332) 

n: Dalam hadits 'Utsman bin 'Affan rodhiyallahu 'anhu disebutkan bahwa barangsiapa yang mengucapkan dzikir tersebut 
sebanyak tiga kali di shubuh hari dan tiga kali di sore hari, maka tidak akan ada yang membahayakan dirinya. (HR. Abu 
Daud (4/323, no. 5088, 5089), At Tirmidzi (V/465, no. 3388), Ibnu Majah no. 3869, Ahmad (1/72). Lihat Shahih Ibnu 
Majah (11/332). 

\v: Dalam hadits Tsauban bin Bujdud rodhiyallahu 'anhu disebutkan bahwa barangsiapa yang mengucapkan hadits ini 
sebanyaktiga kali di shubuh hari dan tiga kali di sore hari, maka pantas baginya mendapatkan ridho Allah di hari kiamat. 
(HR. Ahmad (IV/337), An Nasa-i dalam 'Amalul Yaum wal Lailah no. 4, Ibnus Sunni no. 68, Abu Daud (IV/318, no. 5072), 
At Tirmidzi (V/465,3389). 

u: HR. Abu Dawud (IV/322), Syu'aib dan Abdul Qadir al-Arnauth dalam tahqiq laadu! Maad (11/273) 
u: HR. Ahmad (111/406-407), (V/123), Shahihul Jami' (IV/209), Ibnus Sunni meriwayatkan dalam kitab Amalul Yaum wa 
Lailah (No. 34) 
t.: HR. Muslim (IV/2071) 

r\: HR. Abu Dawud (IV/319), Ibnu Majah, Ahmad (IV/60) 
w: HR. Al-Bukhari (IV/95), Muslim (IV/2071) 

\r: HR. Muslim (IV/2090) 

«: HR. Ibnus Sunni dalam Amalul Yaum wa Lailah (No. 54), Ibnu Majah (No. 925), Isnadnya hasan menurut Abdul Qodir 
dan Syu’aib al-Arnauth dalam tahqiq Zaadul Maad (11/375) 

\o: HR. Al-Bukhari dalam Faathul Baari (Xl/101) dan Muslim (IV/2075) 

n: "Barang siapa bershalawat untukku sepuluh kali pada pagi hari dan sepuluh kali pada sore hari, maka ia mendapat 
syafaatku pada hari Qiyamat" (HR. Ath-Thabrani melalui dua isnad, keduanya baik, lihat Majmu'uz lawaid (X/120) dan 
Shahih at-Targhiib wat Targhiib (1/237)) 



DZIKIR PETANG ^ 

(dibaca antara ashar hingga terbenam matahari ) 141 


Aku berlindung kepada Allah dari godaan 
setan yang terkutuk. 

Dengan menyebut nama Allah yang maha 
pengasih lagi maha penyayang 

Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak 
disembah) melainkan Dia, yang hidup kekal 
lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya). 
Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. 
Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di 
bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di 
sisi-Nya tanpa seizin-Nya. Dia mengetahui 
apa-apa yang di hadapan mereka dan di 
belakang mereka. Mereka tidak mengetahui 
apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang 
dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit 
dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara 
keduanya. Dan Dia Maha Tinggi lagi Maha 
besar. (QS. Al Bagarah: 255) 


I _' 1 )o..".)I Akilj 

^-_>j]! j^~^\ Addl —— 

ij % jiiih i l0 &\\% Ai)l 1 

a] I 1A j-4 ^l-^J Cj 1 (j Lj J ^jJ 

!_aj j«_$jJ_j! jL) La ^Jjlj ^JoJLj jcJJPC- j j 

JijL ij oyllll iLg yj 

(too) £^iJI jAj ll4ia.a>- 




Dengan menyebut nama Allah yang maha 
pengasih lagi maha penyayang 

Katakanlah: Dialah Allah Yang Maha Esa. _ . 

Allah adalah llah yang bergantung kepada- jjJ dl jJJ L (t) iLLJI ilit (N) ii-t AJJl 'J> II 
Nya segala urusan. Dia tidak beranak dan \ J 1 -r Lr 

tiada pula diperanakkan, dan tidak ada . , 

seorang pun yang setara dengan Dia. [dibaca X* r f ■ 

3 kali] 


Dengan menyebut nama Allah yang maha 
pengasih lagi maha penyayang 
Katakanlah: Aku berlindung kepada Robb 
yang menguasai Shubuh, dari kejahatan 
makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam 
apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan- 
kejahatan wanita tukang sihir yang 
menghembus pada buhul-buhul, dan dari 
kejahatan orang yang dengki apabila ia 
dengki. [dibaca 3 kali] 


._->-_jI ^j-^j]! aajI ._ , -- t 

'Tj' X- 'i -' 9 \' e * j z ■> > 

<j-£j (0 <3!^- U jCj yj (>) 3 IAJ! OJj Ji 

J-itJ I (j C—I Jj*J (T) 




ijSJ (0 


Dengan menyebut nama Allah yang maha 
pengasih lagi maha penyayang 
Katakanlah: Aku berlindung kepada Robb 
manusia. Raja manusia. Sembahan manusia, 
dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa 
bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) 
ke dalam dada manusia, dari jin dan manusia. 
[dibaca 3 kali] 


_>j] I ^j-^j]! A_kj! y - ** ) 

aJ'i (0 ^&i dUL (\) ^&i 4 ^ iji\ jl 
(0 £ o# ( r ) 

jj-jliJlj AJjj-l ( 0 ) ^ISJ! JJ-W5 (j jjJjJjl 


0 


- (t) 




Kami telah memasuki waktu sore dan 
kerajaan hanya milik Allah, segala puji bagi 
Allah, tidak ada llah yang berhak diibadahi 
dengan benar selain Allah yang Mahaesa, 
tidak ada sekutu bagi-Nya. Baginya kerajaan 
dan bagi-Nya pujian. Dialah yang Mahakuasa 
atas segala sesuatu. Ya Rabb-ku, aku mohon 
kepada-Mu kebaikan di malam ini dan 
kebaikan sesudahnya. Aku berlindung 
kepada-Mu dari kejahatan malam ini dan 
kejahatan sesudahnya. Ya Rabb-ku aku 
berlindung kepada-Mu dari kemalasan dan 
kejelekan di hari tua. Ya Rabb-ku, aku 
berlindung kepada-Mu dari siksa Neraka dan 
siksa kubur. 


Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu 
kami memasuki waktu sore, dan dengan 
rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki 
waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendak-Mu 
kami hidup dan dengan rahmat dan kehendak- 
Mu kami mati. Dan kepada-Mu tempat 
kembali (bagi semua makhluk). 

Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidakada llah 
yang berhak disembah kecuali Engkau, 
Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah 
hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku 
pada-Mu (yaitu aku akan mentauhidkan-Mu) 
semampuku dan aku yakin akan janji-Mu 
(berupa surga untukku). Aku berlindung 
kepada-Mu dari kejelekan yang kuperbuat. 
Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku 
mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah 
aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni 
dosa kecuali Engkau 

Ya Allah, sesungguhnya di sore hari ini aku 
mempersaksikan Engkau, Malaikat yang 
memikul 'arsyi-Mu, Malaikat-Malaikat dan 
seluruh makhluk-Mu bahwa sesungguhnya 
Engkau adalah Allah, tidak ada llah yang 
berhak diibadahi dengan benar selain Engkau 
Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Mu, 
dan sesunggunya Muhammad adalah hamba 
dan utusan-Mu. [dibaca 4 kali] 

Ya Allah, seluruh nikmat yang kuterima atau 
diterima oleh seseorang diantara makhluk-Mu 
di sore ini adalah dari-Mu, Maha Esa Engkau, 
tidakada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala puji 
dan kepada-Mu panjatan syukur (dari seluruh 
makhluk-Mu). 


Sll AjJj Si Juilj *Sl lilLdl 

jkj iJ-! ijj iiidl i5 »3l tlLj &\ 

oJJj& Jr 

Ij, l_^ jjj jA tjX) C^C^Ij W jpy 

^jA j\j> W J^j 0 

I—iC' jXi ^j£*\ i -—ij t 

. jjA^\ I J^£-J jXX I 

ili jj <‘\s>xX^>\ j\->j 1 

. jj\aSzX\\ jXX\j O 


cJf 

ccLitill U Qjs-jj Jp \j\j 

jJJ s-jj\ U j-Jj ^jA jJj Jj£- \ 

^Jjjj]\ N Ajls j\ LC-ls ^j-Aj ijjlj 

i i Z * 

6 ijJ-C^C' 4_L^" ukl \j I I ^JJ I 

AjJI AjJ! cuj! jJjl c(j_LaJj>- 

I(jlj t(jJJ ciJj^ col j|! 

^ x £ - .(jJJ jjjj 

Jij ili-l liui tji JUyiS! UiJ 



Ya Allah, selamatkan tubuhku (dari penyakit 
dan dari apa tidak aku inginkan), Ya Allah 
selamatkan pendengaranku, (dari penyakit 
dan maksiat atau dari apa yang tidak aku 
inginkan), Ya Allah, selamatkan 
penglihatanku. Tidak ada liah yang berhak 
diibadahi dengan benar selain Engkau. 

Ya Allah, Sesungguhnya aku berlindung 
kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada llah 
yang berhak diibadahi dengan benar selain 
Engkau. [dibaca 3 kaii] 

Allah-lah yang mencukupi (segala 
kebutuhanku), tidak ada iiah yang berhak 
diibadahi dengan benar selain Dia, kepada- 
Nya aku ber tawakkal, Dia-lah Rabb (yang 
menguasai) 'Arsy yang agung. [dibaca lkaii] 

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf 
(ampunan) dan keselamatan dunia dan 
akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku 
memohon maaf (ampunan) dan keselamatan 
dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku.Ya 
Allah, tutupilah auratku (aib dan sesuatu yang 
tidak layak dilihat orang lain) dan 
tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, 
peliharalah aku dari depan, dari belakang, dari 
kanan, dari kiri, dari atasku. Aku berlindung 
dengan kebesaran-Mu, agar tidak disambar 
dari bawahku (aku berlindung dari 
dibenamkan kedalam bumi). 


Ya Allah yang Maha mengetahui yang ghaib 
dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit 
dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang 
merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada iiah 
yang berhak diibadahi dengan benar selain 
Engkau. Aku berlindung kepadamu dari 
kejahatan diriku, setan dan ajakannya 
menyekutukan Allah, dan aku (berlindung 
kepada-Mu) dari berbuat kejelekan atas diriku 
atau mendorong seorang muslim kepadanya. 


Dengan menyebut nama Allah, yang dengan 
Nama-Nya tidak ada sesuatu apapun yang 
membahayakan, baik dibumi maupun di 
langit. Dia-lah yang maha mendengar lagi 
maha mengetahi. [dibaca 3 kali] 


p$\ °J 11 

(j) p$ 4 <SS\ ^ SiSi tSjSu (j 

4^_&j' 1L) 4 ,y J L a] \j J ^yA 


4»j pj SSp SS jk Sfi &i n 

4 x v 4 - . , 


o 0 0 >Z Z * i ^ 

1-L) ij\jj£- jA-fa«J 1 ‘ijLoj ^jllj 

U- J»j 4(jjj (jL Ja jLjiJI 

(jl (iL jjj 4(jl L 

°Jf- J» jlii-l 

IJ l-o-J. J \ OwOtJl ^ I ^ ^ 

N (jl 1^J>\ JS" clj C 

jju ^J^J 

\s-yu> ^_lLc- l3jA 3 1 jlj <><£jJp J jUa^JtJl 

• j' 

^ x y I ^wa-^J I j^j I <3 Nj 





Aku rela (ridho) Allah sebagai Rabb -ku s , . 

(untukku dan orang lain), islam sebagai d* 3 ■£- 
agamaku, dan Muhammad js sebagai Nabiku 
(yang diutus oleh Allah). [dibaca 3 kali] 


L>j lijj ij \jJ 4JJ\j H 

- . \Lj ^-L-j *£-)-£- 4Ai\ 


Wahai Ratib yang Mahahidup, wahai Rabb o .f, 0 . ». «¥ > i ' \' 

yang Mahaberdiri sendiri (tidak butuh segala Lr-i i_> ^J^® - - 

sesuatu), dengan rahmat-Mu aku meminta o , , , s 

pertolongan, perbaikilah segala keadaan dan -CXP AijlS ^.. jjl l^saj *jj ajS 

urusanku dan jangan Engkau serahkan * - -' 

kepadaku (membiarkanku) sekalipun sekejap 
(tanpa mendapatkan pertolongan-Mu). 


Kami telah memasuki waktu sore, dan 
kerajaan hanya milik Allah Rabb seluruh alam, 
Ya Allah, sesungguhnya aku memohon 
kepada-Mu agar memperoleh kebaikan, 
membuka (rahmat) pertolongan, cahaya, 
berkah, dan petunjuk pada malam ini. Aku 
berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang 
ada didalamnya dan kejahatan sesudahnya. 


ij) tjjuJUJI i—>j 

> oj- 0 ,- j- 5 £ 

lijjjj \js>y^ojj \^L-t_9 aJJJI cJljb jUL-ul 

j-ij U j-i jJ->Aj£.lj tliljjbj ^jj 

. Las-Jju Lj 


w 


u 


Di waktu sore ini kami berada diatas titrah 
agama Islam, dan diatas kalimat ikhlas, dan 
berada pada agama Nabi kami Muahmmad 
|S, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri 
diatas jalan yang lurus, Muslim dan tidak 
tergolong Musyrik. 


/uJS" ^Jcj ĕjH? J UOl 

^Jcj t, 1 ,,j f_Lc. 4lil \j-o-> jJA (jL? 

Jj (jlS" LSj Ll-Jj>- ja--S>ljjl \_LxJ \ 4L5 



Mahasuci Allah, aku memuji-Nya. . . », , A. - y 

[dibaca lOOkali] f f "■ 


Tidak ada llah yang berhak diibadahi dengan 
benar selain Allah Yang Mahaesa, tidak ada 
sekutu baginya, bagi-Nya kerajaan dan bagi- 
Nya segala puji. Dan Dia Mahakuasa atas 
segala sesuatu [dibaca W kali atau 1 kali 
dalam keadaan tergesa-gesa] 

Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah 
yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang 
diciptakan-Nya. [dibaca 3 kali] 


Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam 
kepada Nabi kami Muhammad/d/baca iOkaii] 


tij iLUJl 3 lJ 'j ijJ*j ih\ ^l H 11 


{ 0 j* f 


Jr-jj y* olilSJl 4jjl oL«I^ ij^l TT 


xU. 







Reterensi: 

[31 : Diambil dari kitab Hisnut Muslim, karya Syaikh Sa’id bin Ali bin Wahf al-Qathani 

M : Waktunya antara shubuh hingga terbit matahari dan antara ashar hingga terbenam matahari (Ibnul Qoyyim dalam kitab 
Shahih al-Waabilish Shayib) 

y: Nabi % bersabda: "Barangsiapa yang membaca ayat ini (ayat kursi) ketika pagi hari, maka ia dijaga dari (gangguan) jin 
hingga sore hari. Dan barangsiapa mengucapkannya ketika sore hari, maka ia dijaga dari (gangguan) jin hingga pagi 
hari." (HR. Al-Hakim 1/562, Shahiih at-Targhiib wat Tarhiib 1/418 no. 662, shahih). 

r: HR. Abu Dawud (IV/322), at-Tirmidzi (V/576) dan lihat Shahiih at-Tirmidzi (111/182) 

t: HR. Abu Dawud (IV/322), at-Tirmidzi (V/576) dan lihat Shahiih at-Tirmidzi (111/182) 

o: HR. Abu Dawud (IV/322), at-Tirmidzi (V/576) dan lihat Shahiih at-Tirmidzi (111/182) 

"Barangsiapa membaca tiga surat tersebut (Al-lkhlas, Al-Falag dan An-Nas "r*") setiap pagi dan sore hari, maka (tiga 
surat tersebut) cukup baginya dari segala sesuatu". (HR. Abu Dawud no. 5082, an-Nasa-i VIII/250 dan at-Tirmidzi no. 
3575, Ahmad V/312, Shahiih at-Tirmidzi no. 2829, Tuhfatul Ahwadzi no. 3646, Shahiih at-Targhiib wat Tarhiib 1/411 no. 
649, hasan shahih) 

•t: HR. Muslim (IV/2088) 

v: HR. At-Tirmidzi (V/466), lihatjuga Shahih at-Tirmidzi (111/142), Abu Daud No. 5068, Ahmad 11/354, Ibnu Majah No. 3868 
a: HR. Bukhari (Vll/150) 

t: HR. Abu Dawud (IV/317), al-Bukhari dalam Adabul Mutrad No.1201, an-Nasa'i dalam kitab Amalul Yaum wa Lailah No. 
9 Hal. 138, Ibnus-Sunni No. 70 

: HR. Abu Dawud (IV/318), an-Nasa’i (Amalul Yaum wa Lailah No.7), IbnusSunni No.41, Ibnu Hibban (Mawarid No 2361) 
\\ : HR. Abu Dawud (IV/324) Ahmad (V/42), an-Nasa'i (Amalul Yaum wa Lailah No. 22) IbnusSuni No.69, Al-Bukhari (Adabul 
Mutrad) 

w: HR. Ibnus Sunni (Amalul Yaum wa Lailah No. 71) Syuaib dan Abdul Qodir al-Arnauth berpendapat isnad hadits tersebut 
shahih - Lihat Zadul Ma'ad (11/376) 

w: HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah (Shahih ibnu Majah 11/332), al-Bukhari (al-Adabul Mutrad No. 1200) 

\i: Nabi % bersabda kepada Abu Bakar ash-Shiddiq rodhiyallahu 'anhu: "Ucapkanlah pada pagi dan sore hari dan ketika 
engkau hendaktidur." HR. Al Bukhori (Al Adabul Mutrad no 1202,1203), At-Tirmidzi no. 3392, Abu Daud no. 5067. Lihat 
Shahih At Tirmidzi (111/142). No 2798 
\o: HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi, lihat Shahih Ibni Majah (11/332) 

n: Dalam hadits ‘Utsman bin ‘Affan rodhiyallahu 'anhu disebutkan bahwa barangsiapa yang mengucapkan dzikir tersebut 
sebanyak tiga kali di shubuh hari dan tiga kali di sore hari, maka tidak akan ada yang membahayakan dirinya. (HR. Abu 
Daud (4/323, no. 5088, 5089), At Tirmidzi (V/465, no. 3388), Ibnu Majah no. 3869, Ahmad (1/72). Lihat Shahih Ibnu 
Majah (11/332). 

w: HR. Al-Hakim, menurut pendapatnya hadits tersebut shahih dan Imam Adz-Dzahabi menyetujuinya, lihat kitabnya 
(1/545) dan shahih Targhib wat Tarhiib (1/237) 

u: HR. Abu Dawud (IV/322), Syu'aib dan Abdul Qadir al-Arnauth dalam tahqiq laadu! Maad (11/273) 
w: HR. Ahmad (111/406-407), (V/123), Shahihul Jami' (IV/209), Ibnus Sunni meriwayatkan dalam kitab Amalul Yaum wa 
Lailah (No. 34) 
t.: HR. Muslim (IV/2071) 

y\: HR. Abu Dawud (IV/319), Ibnu Majah, Ahmad (IV/60) 

yy: HR. Ahmad (11/290), An-Nasa’1 dalam Amalul Yaum wa Lailah (no. 590), Ibnus Sunni (no. 68), Shahih at-Tirmidzi 
(111/187), Shahih Ibnu Majah (11/266) dan Tuhtatul Akhyar (hal 54) 
yt: "Barang siapa bershalawat untukku sepuluh kali pada pagi hari dan sepuluh kali pada sore hari, maka ia mendapat 
syataatku pada hari Qiyamat" (HR. Ath-Thabrani melalui dua isnad, keduanya baik, lihat Majmu'uzlawaid (X/120) dan 
Shahih at-Targhiib wat Tarhiib (1/237)) 




DZIKIR BA’DA SHOLAT FARDHU 


Aku memohon ampun kepada Allah [3 kali], 

Ya Allah, Engkau Mahasejahtera dan dari-Mu 
kesejahteraan, Mahasuci Engkau wahai 
(Rabb) yang memiliki keagungan dan 
kemualiaan. 


t^xr^&- Ail' j j.» 2 "4 

il iljii jLJi aLj ^teJi ali ^iiT 

e!#i 




Tidak ada llah yang berhak diibadahi dengan 
benar selain Allah yang Mahaesa, tidak ada 
sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagi- 
Nya pujian, Dia Mahakuasa atas segala 
sesuatu. 

Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah apa 
yang engkau berikan dan tidak ada yang 
memberi apa yang Engkau cegah, tidak 
berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi 
pemiliknya dari (azab)-Mu. 

Tidak ada llah yang berhak diibadahi dengan 
benar selain Allah yang Mahaesa, tidak ada 
sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagi- 
Nya pujian, Dia Mahakuasa atas segala 
sesuatu. 

Tidak daya dan kekuatan kecuali (dengan 
pertolongan) Allah, tidak ada llah yang berhak 
diibadahi dengan benar selain Allah, dan kami 
tidak beribadah kecuali kepada-Nya, bagi-Nya 
nikmat, anugerah, dan pujian yang baik, tidak 
ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar 
selain Allah, dengan memurnikan ibadah 
hanya kepada-Nya, sekalipun orang-orang 
kafir tidak menyukainya. 

Mahasuci Allah /33 /ca//7 
Segala puji bagi Allah [33 kali] 

Allah Mahabesar /33 /cs/// 

Tidak ada llah yang berhak diibadahi dengan 
benar selain Allah yang Mahaesa, tidak ada 
sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagi- 


ijj. imji J. 4 j jiyL, v siiii v r 

~ - t. •- > 

*J> ' j iULuLLo LoJ J-' * ' . TU .- 1 jjJ jjLo V jojjjl 

jjJl dlL, JjJl ll 

s l«Jl 4 ]} JjlLUI aJ / 4 ] dLjJt V iJLi illl VI 4JI V r 

jJJj-3 JS Ji. JjsJ 

4] .ilSj VI Li Vj iil VI 4JI V . 4 jjLi VI Sji VJ JjiV 
<bl VI 4J1 V .JjlJi JUlJI 4J3 JLLJI 4J3 ULJI 


^xrr^ <jji jilll £. 

^xrr<>4jjLjji 


Nya pujian, Dia Mahakuasa atas segala lojJl iJj dlLJl 4J <4J dLj_i V 4 JJl VI 4JI V 
sesuatu. * ‘ - 


.jj ji (1 p j-Aj 


(Surat Al-ikhlas) s ..- > ' 9 s\\ - f 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah -j' 5^' ^ ^ 

lagi Maha Penyayang " " 1 

1. Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa 

2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya , A > 

segala sesuatu (1) -^l Iy6 Lj 

3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan 

4. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan 


(r)iy_ pj uii jj (0 IDi iiT (D JiiT jk ji 


[Al ikhlas: 1-4] [Dibaca 3 kali bada shalatShubuh *(*' :L *aaAj . x T:piJI oMUJi «MUJi 

dan shalat Maghrib, 1 kali dalam Sholat tardhu 

lainnya] 







(Surat Al-Falaq) 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah 
lagi Maha Penyayang 

1. Katakanlah, "Aku berlindung kepada Tuhan yang 
Menguasai subuh (fajar), 

2. Dari kejahatan (makhlukyang) Dia Ciptakan, 

3. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap 
gulita, 

4. dan dari kejahatan (perempuan-perempuan) 
penyihiryang meniup pada buhul-buhul (talinya), 

5. dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia 
dengki." 

[Al-Falaq: 1-5] [Dibaca 3 kali bada shalat Shubuh 
dan shalat Maghrib, 1 kali dalam Sholat fardhu 
lainnya] 

(Surat An-Naas) 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah 
lagi Maha Penyayang 

1. Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan (yang 
memelihara dan menguasai) manusia 

2. Raja manusia 

3. Sembahan manusia 

4. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa 
bersembunyi 

5. yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada 
manusia 

6. dari (golongan) jin dan manusia 

[An Nas: 1-6] [Dibaca 3 kali bada shalat Shubuh 
dan shalat Maghrib, 1 kali dalam Sholat fardhu 
lainnya] 

Allah, tidak ada ilah (sesembahan yang haq (benar) 
diibadahi) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus 
menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk 
dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit 
dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafa'at 
di sisi Allah tanpa izin-Nya? (Allah) mengetahui apa- 
apa yang di hadapan mereka dan di belakang 
mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari 
ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. 
Kursi Allah meliputi langit dan bumi. dan Allah tidak 
merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha 
Tinggi lagi Maha Besar." 

(Al-Baqarah: 255) 

Tidak ada llah yang berhak diibadahi dengan 
benar selain Allah yang Mahaesa, tidak ada 
sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagi- 
Nya pujian, Dialah yang menghidupkan (orang 
yang sudah mati atau memberi ruh janin yang 
akan dilahirkan) dan yang mematikan dan Dia 
Mahakuasa atas segala sesuatu. 

[Dibaca W kali bada shalat Shubuh dan shalat 
Maghrib] 

Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada- 
Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan 
amal yang diterima. 

[Dibaca 1 kali bada shalat Shubuh] 


1 ^tUl <■«») 

p ojj (^) ^ (^) Jj^ j * 

(0 j <zJxLJ\ jJj (^) 1 bl lc* 

-X—IU _X^uL>- 


\ _l*j^ .u_jj_*J,I a^A^aJI _l*j 


^isji 4jji (0 0 ) 4 ^ sp, ji 

J i_ri>— Ji (i) cy? (^) 

("Oj^!) J (°) 


) : LajijLCj V : ^ijaJI SMiaJI J-SIJJ SM^aJI JjlI^ 


i I I yi X )1 '0 iiiT l 

(^«aII b O^J^^ i » J I 

^ 4 _iL>- lJaj ^jJol VJo ^Iaj Ajib Slj 

I ^-ujJ bj ^ 

(too) ^jp l plppk % j*ji\j 

kJj ilUJI 4i LLjJi i ijLij iuJl kJ\ ^ V 
.jJ J_9 tls^ U-ocJI 

X ) • ! II a^LLaJI _L*JJ Li_ij-*J,I S^t**aJI _L*J 

I JjJs lijjj lj*-9Li UJx> lUJLloI mJJI A 


: ) *^< ja II SM^aJl J-*J : 






Reterensi: 

HR. Muslim (1/414) 

T: HR. Al-Bukhari (1/255), Muslim (1/414) 
r: HR. Muslim (1/415) 

1: "Barang siapa yang membaca kalimat tersebut setiap setelah sholat (tardhu), akan diampuni kesalahannya, sekalipun 
seperti buih dilautan." (HR. Muslim (1/418)) 
o : HR. Abu Dawud (11/86), An-Nasa'l (111/68) lihat pula Shahih at-Tirmidzi (11/8) 

1: HR. An-Nasa’i dalam Amalul Yaum wa Lailah (no. 100), Ibnus Sunni (No. 121) 

V: HR. At-Tirmidzi (V/515), Ahmad (IV/227), Takhrij hadits tersebut, lihat laadut Maad (1/300) 

A: HR. Ibnu Majah dan ahli hadits lainnya, lihat kitab Shahih Ibnu Majah (1/152), Majmaauz Zawa'id (K/l 11) 


